“Aku hendak 
hidup dalam 
ketulusan 
hatiku di dalam 
rumahku." 


(Mazmur 101:2). 


azmur ini berisi komitmen pribadi 
M Daud. Sebagai seorang raja dengan 

kekuasaan besar, maka Daud berjanji 
di hadapan Tuhan bahwa dia akan menggunakan 
kekuasaannya untuk mewujudkan kehidupan 
yang berkenan kepada Tuhan, baik dirinya sendiri 
maupun seluruh bangsa yang berada dalam 
kekuasaannya. 


HUKUM 

Untuk dapat mewujudkan hal itu, Daud 
memfokuskan diri kepada kasih setia dan hukum. 
Kasih setia atau “chesed” (bhs. Ibrani) berarti 
kebaikan, murah hati, belas kasihan. Sedangkan 
hukum atau “mishpat” (bhs. Ibrani) artinya 
aturan hukum, ukuran/aturan yang menjadi 
patokan untuk menentukan benar dan salah, azas 
kepatutan. 

Daud berjanji untuk menjadikan pemerintah- 
annya berdasar atas kebaikan, kemurahan hati, 
belas kasihan dan tidak semena-mena dalam 
memakai kekuasaan. Karena itu Daud berjanji 
untuk memerangi kejahatan dengan cara: tidak 
akan memberi ruang untuk orang berbuat jahat 
dan tidak akan melepaskan orang yang berbuat 
jahat. 

Hal-hal yang akan diperangi oleh Daud adalah : 


KG NI ANGE 


Pertama, orang yang sembunyi-sembunyi 
mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. 
Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak 
suka (ayat 5). 

Kedua, orang yang melakukan tipu daya tidak 
akan diam di dalam rumahku, orang yang berbicara 
dusta tidak akan tegak di depan mataku (ayat 7). 

Ketiga, setiap pagi akan kubinasakan semua 
orang fasik di negeri: akan kulenyapkan dari kota 
Tuhan, semua orang yang melakukan kejahatan 
(ayat 8). 


MEMBANGUN DIRI 


Supaya komitmen ini dapat terwujud, maka 
Daud memulai dengan membangun diri sendiri: 

Pertama, “Aku hendak memperhatikan 
hidup yang tidak bercela: Bilakah Engkau datang 
kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan 
hatiku di dalam rumahku” (ayat 2). 

Daud memfokuskan diri untuk membangun 
hidup kudus, artinya dia akan menjaga pikiran, 
perasaan dan kelakuan untuk tidak menyimpang 
dari jalan Tuhan. Membangun kehidupan kudus ini 
digerakkan oleh kerinduan akan hadirat Tuhan. 

Daud juga membangun integritas hidup, yaitu 
dengan berjanji untuk hidup dalam ketulusan hati 
di dalam rumah tangganya. Ia sadar bahwa mudah 
sekali menunjukan hidup yang saleh saat berada 
di depan umum atau di rumah ibadah, tapi sulit 
mempertahankan kesalehan itu ketika berada di 
rumah. Hidup yang berintegritas adalah di luar 
atau pun di dalam rumah tetap menjalankan 


kesalehan yang sama. 

Kedua, “Tiada kutaruh di depan mataku 
perkara dursila: perbuatan murtad aku benci, itu 
takkan melekat padaku.” (ayat 3). 

Ketiga,” Hati yang bengkok akan menjauh 
dari padaku, kejahatan aku tidak mau tahu.” 
(ayat 4). Nomor 2 dan 3 adalah berbicara tentang 
hal-hal apa yang harus dihindari untuk memiliki 
kehidupan yang kudus. 

Keempat, “Mataku tertuju kepada orang- 
orang yang setiawan di negeri, supaya mereka 
diam bersama-sama dengan aku. Orang yang 
hidup dengan cara yang tak bercela, akan melayani 
aku” (ayat 6). 

Daud memahami pengaruh dari pergaulan. 
Pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang 
baik (I Korintus 15:33), karena itu Daud tidak mau 
bergaul dengan orang-orang yang sembrono, 
supaya dia tidak menjadi sembrono, tapi dia 
bergaul dengan semua orang yang takut akan 
Tuhan (Mazmur 26:4). 

Mazmur Daud ini, mengandung kebenaran 
hakiki, bahwa kita dapat menjadi agen perubahan, 
apabila perubahan dimulai dari diri sendiri. 

Daud berkomitmen untuk membawa bangsanya 
berkenan kepada Tuhan berdasarkan kasih setia 
dan hukum. Untuk itu dia memulai membangun 
dirinya sendiri supaya kehidupannya berkenan 
kepada Tuhan. 

Jangan menuntut orang berubah, tapi ubahlah 
dirimu terlebih dahulu, maka engkau akan 
mempunyai kuasa untuk mengubah orang lain. 
(Pdt. Samuel Handoko) 


MEMINDAHKAN 


GUNUN Xx 


“Sesungguhnya sekiranya 
kamu mempunyai iman 
sebesar biji sesawi saja 

kamu dapat berkata 

kepada gunung 
ini: Pindah dari 
tempat ini ke sana, 
-maka gunung 
ini akan pindah, 
dan takkan ada 
yang mustahil 
bagimu.” (Matius 
17:20) 
Pembawa 
Firman di CG 
mengatakan, 
“Bagaimana 
perasaan Anda saat 
mempunyai banyak 
uang dan saat tidak 
mempunyai uang? 
Saat sakit flu biasa dan 
saat mengidap penyakit 
yang parah? Saat mempunyai 
rumah megah dan saat tinggal 
di rumah kecil? Apakah ada 
perbedaannya? Jika jawabannya “Ya” itu 
berarti kita masih hidup dengan melihat apa 
yang di depan mata, bukan hidup dengan iman.” 


Percaya Tuhan 

Manusia tidak lepas dari masalah. Pernah 
suatu kali saya mengalami masalah finansial. 
Muncul pertanyaan dalam pikiran saya, “Apakah 
kamu mempercayai Tuhan?” Saya menjawab “Ya”. 
Tetapi saat itu saya mempunyai sedikit tabungan 


Connect Me 


Nama : 


: 
: 


. 
“ 
. 
f- 
J 
- 
E 
2 
— 
c 
G 
3 
- 
Ka 
2 
u 
3 
— 
Ke 
— 
n 


a 
c 
- 
ap 
c 
. 
- 
« 
«c 


Umur : 


SEPTEMBI SEPTEMBER 


16-17 23-24 30-01 
SURA sn. MERE ManaDo 


Ka al 


IGNITING DYNAMIC DISCIPLISHIP CULTURI 


PENDAFTARAN DIBUKA MULAI HARI INI 


& JUNI - 3 JULI : PENDAFTARAN DIBUKA UNTUK LEADERS CG 
(SPONSOR-CGL-COACH-TL) 

4 JULI - 4 AGS : PENDAFTARAN DIBUKA UNTUK JEMAAT GMS 

IS AGS - 28 AGS : PENDAFTARAN DIBUKA UNTUK GMS DAN NON GMS 


LEBIH LANJUT DI BOOTH CG 


1 


3 

: - : IX 

: 2 : AN 

4 « . P 

: -) : T 

: wu : ST 

: 2 : P 

: c Ss : 

: 2 z : N 

: ras 2 : 

: « : 

: 2 Ka : 

: “ - 

P3 : 

3 c : 

: £ & : 

: c “5. H 

: 0- - : 

: Pe Sg 8 /— 

: p— Bas 0 : 5 20 Oo 

: vs & 8 :.g9 sSotAa 

: an — 4 — 

: 00 : mn - 

: 5 3 8 :8 POLA 

lo 2 8 S8: »S$3 

: Lc : BG oem 
s SSK: » NN TAN 

Ng —  : cc w edi 

aa X5. "3 S$533 

z Gs850IS 038 

Ss #P3yat3 5 

c 350 0. Lu .. 
03 2xscEc83 Eu 

8 5798432 335 £ 

PP GS5...u. cz 


@ @ @- 
£ @ @ (r) 
CV PUSTAKA Tayangan Ulang Tayangan Ulang Before30 English 
RAJAWALI Ibadah Minggu I Ibadah Minggu II Pk. 08.00, 11.00, 
2 esa GMS Pusat GMS Pusat 20.00, 23.00 WIB 
Ketan Aa pk. 08.00, 11.00, pk. 08.00, 11.00, www.mstv.tv 
melalui Pustaka -a Tam Aa Mawar Sharon Women 
Rajawali dengan $ i i Hi & De Cafe 
menghubungi LIBUR 
031.6000.7000 @ @ 
ext. 204 . . 
“Sisulung yang hilang” (Re-run) 
Ten Pk. 02.00, 05.00, Before 30 Show 
sea AI 14.00, 17.00 WIB “Miracles Edition” 
: www.mstv.tv Pk10.00 WIB 
Tan Haa Pdt. Philip M. www.mstv.tv 
via mobile di 
iPhone/ iPad, 
Blackberry & 
Android: “One God” 
http://mstv.tv Pk. 02.00. 05.00 
n 14.00, 17.00 WIB 
Tayangan recorded www.mstv.tv 
dapat berubah Pdt Mulyadi B 
sewaktu-waktu C : 
kecuali Live Streaming 
Ibadah Live 
& MSTV.TV 
Kantor gereja Libur pada Perpuluhan & Perjamuan Kudus 
t BJL el diadakan 17 JULI 2016 


Ibadah Mawar Sharon Women & De Cafe segala keperluan jemaat 


Sasa yang berhubungan dengan 
Ibadah Doa malam penghiburan, tutup peti dan 
B JULI "16 pemakaman,bisa menghubungi 


3 di £ L 3 atau 
di 1 38 


“Domba yang hilang” 
Pk.08.00, 11.00, 

20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip M. 


“7 Luka Kristus” 
Pk.02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Philip M. 


“Komunikasi” 
Pk.08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Judy K. 


“Ragi” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Stefanus S. 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.19.30 WIB 
www.mstv.tv 


Doa Malam 
LIBUR 


Before30 English 
pk. 08.00 & 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.15.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God Teen 
Pk.16.00 WIB 
GMS main hall 


Pro-M Revolution 
Pk.19.00 WIB 
GMS Main Hall 


10... 


Sunday Service 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
GMS main hall 


FagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God Youth 
Pk.13.00 WIB 
GMS main hall 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


sim DEKLARASI 


Ajak rekan, kerabat dan 
keluarga anda untuk beribadah 


PERPULUHAN Perintisan 
5 
DERJAMUAN GMS LOMBOK 
KU D U CONNECT GROUP 
Setiap Jumat pk. 19.00 WIT 
Pertokoan Sriwijaya Town Palace No 5-8 
Aa lt  O sen gam : Mataram, Lombok, 
MINGGU, 17 JULI 2016 KfAh. pare 
Dt SETIAPYBADAH 08113070071 / 0818599240 


"LBelieve 


| in 
Ja 


| 


"Inn, 


saya yang sedang di Jakarta mengalami 

sakit kepala hebat. Dokter mendiagnosa 
telah terjadi kekejangan otot dan harus rawat inap 
untuk menjalani fisioterapi di rumah sakit. 

Lima hari kemudian mama pulang. Tapi karena 
masih pusing, tanggal 3 Mei 2016 harus kembali ke 
rumah sakit untuk MRI. Hasilnya, ada pendarahan 
di otak, dan masuk ICU. Dokter ahli bedah syaraf 
mendiagnosis mama terkena penyakit Cerebral 
Aneurysm (Aneurisma), yaitu kelainan pembuluh 
darah otak yang muncul akibat penipisan dan 
degenerasi dinding pembuluh darah arteri, di 
mana jika sewaktu-waktu ada pembuluh darah lain 
yang mengalami kelainan tersebut pecah lagi maka 
akan sangat berbahaya. 

Untuk mengetahui apakah ada pembuluh 
darah lain yang mengalami kelainan harus 
dilakukan dua tindakan yaitu CT-Angio dan DSA 
(Digital Substraction Angiograph). Jika dari kedua 
tindakan tersebut diketahui ada pembuluh darah 
yang mengalami kelainan maka harus dilakukan 
Cerebral Aneurysm Coiling (teknik radiologi 
intervensi dengan memasukkan coil untuk 
menyumbat aneurisma), dengan biaya yang 
banyak. Mama memang memiliki asuransi tetapi 
dengan premi yang rendah sekali. 


» ada tanggal 26 April 2016, tiba-tiba mama 


Mengetahui hal ini, kami cukup 
kaget. Namun kami percaya Tuhan 
mengijinkan hal ini terjadi untuk 

kemuliaan-Nya. Kami sekeluarga 
berharap agar hasil dari kedua 
tindakan tersebut nihil. 
Selama proses ini saya selalu memutar 
album “Kupercaya Mujizat” yang sangat 
memberkati dan menumbuhkan iman saya. 

Pada tanggal 7 Mei 2016 dilakukanlah CT- 
Angio, dan dokter mengatakan bahwa tidak 
ditemukan pembuluh darah yang mengalami 
kelainan dan juga darah yang semula ada di otak 
sudah mulai menghilang. Puji Tuhan! 

Selanjutnya, pada hari senin 9 mei 2016 
dilakukan DSA. Mama sempat kuatir dan takut. 
Saya mencoba menenangkan Mama dengan 
memutar lagu-lagu rohani. Kata-kata “I believe 
in miracle, for i believe in GOD” dari lagu itu 
menguatkan iman kami semua. 

Puji Tuhan, dokter mengatakan bahwa 
semuanya baik dan tidak ada pembuluh darah 
yang mengalami kelainan. Kami sangat bersyukur 
dengan dua hasil ini. Sekarang tinggal masalah 
biaya. Tapi saya beriman, jika Tuhan sanggup 
menyembuhkan maka Ia juga akan menyediakan 
segala keperluan kami. 

Pada tanggal 12 Mei 2016, saat mengurus 
administrasi kepulangan Mama, saya cukup kaget 
karena asuransi hanya bersedia mengganti lima 
belas persen dari total biaya pengobatan. Saya 
pun berusaha memberi pengertian kepada pihak 
asuransi. Dan puji Tuhan, setelah melalui proses 
negosiasi panjang akhirnya diputuskan bahwa 
saya hanya perlu membayar lima persen dari total 
biaya. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi 
TUHAN. Amin. H- (Yulie Gunawan- jemaat GMS 
Pusat.) 


Dokter mengatakan bahwa tidak 
ditemukan pembuluh darah yang 
mengalami kelainan dan juga darah 
yang semula ada di otak sudah mulai 
menghilang. Puji Tuhan! 


yang cukup untuk bertahan hidup beberapa waktu 
lamanya. Saya tidak pernah mencapai suatu titik 
di mana saya mengalami sebuah masalah atau 
kesulitan yang membuat saya menyadari bahwa 
jalan satu-satunya hanyalah mempercayai Tuhan 
yang akan memelihara dan menolong saya secara 
ajaib. 

Iman adalah mempercayai Tuhan secara 
mutlak akan kuasa, hikmat, dan kebaikan- 
Nya tanpa sedikitpun ketakutan atau keragu- 
raguan. “Jadi Ia merendahkan hatimu, 
membiarkan engkau lapar dan 
memberi engkau makan manna, 
yang tidak kaukenal dan 
yang juga tidak dikenal 
oleh nenek moyangmu, 
untuk membuat engkau 
mengerti, bahwa 
manusia hidup bukan 
dari roti saja, tetapi 
manusia hidup dari 
segala yang diucapkan 
TUHAN.” (Ulangan 8:3) 

Ketika Tuhan 
memimpin bangsa Israel 
melalui padang gurun, 
la menyediakan kebutuhan 
mereka dengan menurunkan 
manna sebanyak yang mereka dapat 
makan setiap hari. Bangsa Israel tidak pernah 
mengetahui apakah manna akan turun dari surga 
pada pagi berikutnya atau tidak. Mereka tidak 
punya pilihan lain selain mempercayai Tuhan 
akan memelihara dan meyediakan makanan bagi 
mereka setiap hari. 


Cara pandang Tuhan 

Iman melihat segala sesuatu dengan cara 
pandang Tuhan, bahwa Ia mengasihi dan 
menginginkan yang terbaik bagi kita, bahkan saat 
kita mengalami suatu keadaan di mana kita sudah 
tidak bisa berbuat apa- apa lagi dengan kekuatan 
kita dan sepenuhnya bergantung pada kemurahan 
Tuhan. 


Iman adalah : 
mempercayai 
Tuhan secara 
mutlak akan 
kuasa, hikmat, 
dan kebaikan-Nya 
tanpa sedikitpun 
ketakutan atau 
keragu-raguan. 


“Sebab karena kasih karunia kamu 
diselamatkan oleh iman: itu bukan hasil 
usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil 
pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan 
diri.” (Efesus 2:8-9) 

Ketika raja Nebukadnezar mengancam untuk 
melemparkan Sadrakh, Mesakh, dan Abednego ke 
dalam perapian yang menyala-nyala jika mereka 
tidak menyembah berhalanya, mereka menjawab, 
“Jika Allah kami yang kami puja sanggup 
melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami 
dari perapian yang menyala-nyala itu” (Daniel 
3:17a). 

Iman menjaga hati, pikiran, dan tindakan 
kita tetap tulus dan murni di hadapan 

Tuhan di tengah masalah, 

kesulitan, atau sakit 
'z penyakit yang kita 
alami. 

“Segala 
jalan orang 
adalah bersih 

menurut 
pandangannya sendiri, 
tetapi Tuhanlah yang 
menguji hati.” (Amsal 16:9) 
Ayub tidak mengerti 
mengapa hal-hal yang buruk 
terjadi dalam hidupnya, tetapi ia 
memutuskan untuk mempercayai 
Tuhan dengan menjaga hidupnya 
tidak bercela di hadapan Tuhan di tengah 
penderitaannya. “Karena Ia tahu jalan hidupku, 
seandainya Ia menguji aku, aku akan timbul seperti 
emas." (Ayub 23:10) 

Apa pun bisa terjadi dalam hidup kita tanpa 
bisa kita kendalikan. Tetapi dengan iman, kita 
mempercayai kasih Tuhan yang melampaui 
apa yang dapat kita lihat atau pikirkan, bahwa 
segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk 
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang 
mengasihi-Nya (Roma 8:28). (Linawati 
Santoso, GMS Surabaya) 


Akhirnya saya 
berdoa, saya 
bertanya pada 
Tuhan tentang 
keputusan yang 
harus saya 
ambil. 


10 


CAMPUR TANGAN 


TUHAN 


aya lahir di Sidoarjo dan 
5 besar di Banyuwangi, 

tapi sejak SMP saya 
memberanikan diri untuk 
melanjutkan di sekolah swasta di 
Surabaya. Namun, saat usia 19 
tahun, saya memutuskan untuk 
bekerja di Bali. Hal tersebut 
ternyata tidaklah semudah yang 
saya bayangkan. 

Di kantor, saya adalah 
marketing termuda, dan 
satu-satunya yang tidak 
memiliki pengalaman bekerja. 
Bahkan saya tidak memiliki 
kenalan/teman di Bali. 

Semua itu menyebabkan saya 
terintimidasi untuk “bersaing” 
dengan teman-teman di kantor. 
Bulan pertama, saya masih 
menikmati pekerjaan 
saya. Bulan kedua, gaji 
saya dipotong lima 
puluh persen 
karena tidak 


berhasil mencapai target yang 
telah ditetapkan kantor. 

Kejadian itu membuat saya 
ingin mengundurkan diri, karena 
gaji tersebut tidak cukup untuk 
memenuhi kebutuhan hidup 
selama sebulan. Sedangkan 
saya sudah bertekad untuk tidak 
meminta uang dari orang tua 
saya. 

Akhirnya saya berdoa, saya 
bertanya pada Tuhan tentang 
keputusan yang harus saya 
ambil. Saya meminta tanda 
kepada Tuhan, agar saya bisa 
mencapai target kantor jika 
memang Tuhan menghendaki 
saya untuk tetap bekerja di 
kantor tersebut. 

Keesokan harinya, ada 
nomor asing menghubungi 
saya via whatsapp. Awalnya 
saya mengira bahwa orang 
tersebut adalah saudara atau 
teman orangtua saya. Ternyata 
orang tersebut adalah client 
pertama saya. Orang tersebut 
melakukan transaksi yang benar- 
benar melebihi target kantor 
dan bahkan orang tersebut 
memberikan saya banyak relasi- 
nya. Kejadian ini tidak mungkin 
terjadi bila saya mengambil 
keputusan sesuai apa yang saya 
kehendaki. 

“Percayalah kepada Tuhan 
dengan segenap hatimu dan 
jangan bersandar kepada 
pengertianmu sendiri” (Amsal 
3:5). (Yemmima Dhyan 
Limantara, Jemaat GMS Light 
- Bali) 


GMS Surabaya Keb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 


ebaktian Umum | Pk.07.00 WIB Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
ebaktian Umum II Pk. 10.00 WIB Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 
ebaktian Umum II Pk. 16.00 WIB Ibadah Pemulihan (Jumat) Pk.19.00 WIB 
ebaktian Umum IV Pk.19.00wIB Sebelah "HERO" Supermarket, KAVA2 
ebaktian Pemuda Pk. 13.00 WIB No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 
ebaktian Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Auditorium MSCS (Voltage) GMS Revival Madiun 
ebaktian Anal Pk. 07.00 WIB Umum # Anak 1 Pk. 07.00 WIB 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 Umum - Anak 2 Pk. 17.00 WIB 
(Supertrooper - Voltage) Pro M (umum) Pk. 10.00 WIB 
ebaktian Anak II Pk.10.00 WIB AOG Pk. 13.00 WIB 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 Eaglekidz (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
(Supertrooper 4 Voltage) |. Bogowonto 1 
ebaktian Anak III Pk. 16.00 WIB Telp: 0351-469869 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) GMS One Family Malang 
English Service eb. Keluarga 4 ProM | Pk. 07.00 WIB 
(MSCS It.1) Pk. 16.00 WIB eb. Anak | Pk. 07.00 WIB 
ebaktian Anak IV Pk. 19.00 WIB eb. Keluarga # ProM II Pk. 10.00 WIB 
r.202 (All Stars), convention hall eb. Anak II Pk. 10.00 WIB 
(Supertrooper) eb. Keluarga 4 ProM III Pk. 16.00 WIB 
eb. Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
teb. Pelajar Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 WIB 
Sabtu Pk. 16.00 WIB |. Raya Dieng 19, Malang 
I. Cempaka 18i, Surabaya. elp. 0341-570539 
teb. Profesional Muda GMS Jombang 
Sabtu Pk. 19.00 WIB eb. Umum | Pk. 07.00 WIB 
ebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB eb. Umum II Pk. 16.00 WIB 
I. Cempaka 18i, Surabaya. Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 WIB 
eb. Pelajar & Pemuda Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa "Immanuel" Prigen eb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 WIB 
eb. Umum Pk. 10.00 WIB eb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) Sekretariat & tempat Ibadah: 
ompleks Ruko Cempaka Mas (-8 
GMS Unity Surabaya Timur |. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 
eb. Umum 4 Anak 1 Pk. 07.30 WIB 
eb. Umum 4 Anak 2 Pk. 10.00 WIB GMS Revival Tulungagung 
eb. Umum - Anak 3 Pk. 16.00 WIB Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
G ER EJA Sanctuary Room, 1st floor. eb. Umum | 4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
M AWA R Ss H A RO N Vision Building, Marvell City Complex eb. Umum II 4 Anak II Pk. 16.00 WIB 
I. Raya Ngagel 123, Surabaya. eb. Remaja Pk. 10.00 WIB 
Jl. Cempaka DR, Surabaya. Cp. Melyana (089677931982/081390801878) Jl. WR. Supratman no 104, 
. $ elp. Kantor 0355-328170 
E-mail: Info@gms.or.id GMS House of Victory Surabaya Selatan 
TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) “ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, & Rungkut GMS Revival Jember 
eb.Umum #Anak  Pk.07.00 eb. Umum Pk. 07.00 WIB 
FAX :(62-31) 5322452 I. Siwalankerto 145 eb. Umum II - Pro-M Pk. 10.00 WIB 
Cp. Deky (031-70717173) eb. Umum III Pk. 16.00 WIB 
Persembahan Anda untuk evan AL YAA 
Gereja Mawar Sharon dan GMS Revelation Surabaya Barat . Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
5 Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB Eaglekids | Pk. 07.30 WIB 
Puki Dea laynenus. eb. Umum 4 Anak 1 Pk.0700WIB — EaglekidsIl Pk 17.00 WIB 
dapat ditransfer ke: eb. Umum #Anak 2 Pk.10.00WIB — Eaglekids III Pk. 16.00 WIB 
|. Raya Sukomanunggal Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 
No. Rek. A/C 010.049.700.0 2 ek Pertokoan Sotelite Town ajo 26, Jember. 
BCA Veteran - Surabaya Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
elp. 031-7319854 elp & Fax 0331-425153 
NP @gmschurch 
GMS Denpasar-Bali (The Light) GMS Kediri 
Ben aa eb. Umum « Anak | Pk. 08.00 WITA eb Umum | Pk.10.00 WIB 
Of) gereja mawar sharon eb. Umum 4 Anak II Pk. 11.00 WITA eb. Umum II Pk. 16.00 WIB 
eb. Umum Pk. 17.00 WITA Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
eb. Youth Pk. 14.00 WITA elp. 0354-4526285 
eb. Profesional Muda (Sabtu) Pk. 19.00 WITA — CP: Bp. Sunggana 0888.0152.9750 
I. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali GMS Miracle Yogyakarta 
Kesaksian anda bisa dikirim ke: (Sebelum Depo Bangunan) badah Umum Pk. 10.00 WIB 
2 h elp: 0361-8466437 eb. Doa Malam (Jumat) Pk. 18.30 WIB 
email. agung.p@gms.or.id / cb. Eaglekidz Pk. 10.30 wIB 
telp. 031-60007000 ext. 103 / GMS Revival Sidoarjo eb. AOG Pk. 13.00 WIB 
4 eb. Umum | - Anak Pk. 07.00 WIB Pacific Building It. 3, 
surat: GMS - Jl. Cempaka 18i Sby eb. Umum Il - Anak Pk. 10.00 WIB |. Laksda Adisucipto 157 
eb. Umum III - Anak Pk. 16.00 WIB telp.0274-555497, fax.0274-557904 


CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Provider Sukabumi 

Ibadah Umum & Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Maxone, JL. Siliwangi No. 90 

Kantor & Sekretariat : 

Pesona Pangrango Blok Z3 No. 1 Sukabumi 
Telp: (0266)6243619 

Cp: Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Amanat Agung Magelang 


Keb. Umum | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum II - Prom Pk. 17.00 WIB 
Keb. Youth Pk. 11.00 WIB 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Kerah Kemenangan Salatiga 


eb. Umum # Anak Pk. 08.00 WIB 
eb.A0G 1 Pk. 13.00 WIB 
eb. AOG 2 Pk. 16.00 WIB 


I. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


eb. Umum # Anak I Pk. 10.00 WIB 
eb. Umum 4 Anak II Pk. 16.00 WIB 
eb. AOG Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 
enara Mas Building 3rd floor 

I. Majapahit 198 

Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 
CP: Monalisa (085713022022) 


GMS Solo 

badah Umum | 4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum II 4 Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Youth Pk. 13.00 WIB 
badah Pro-M Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 

| Slamet Riyadi 373 Solo 

Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
(Telp/ Fax): 0271-723172. 

(HP) 082137313553 


GMS Favour Jakarta 


Ibadah Umum | #Anak| Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum Il Anak Il Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, 

Fax: 021-56985785 


GMS Tentara Tuhan Bandung 

Keb. Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 WIB 
Keb. Anak Pk. 10.30 WIB 
Keb. Youth Pk. 13.00 WIB 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 

Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. & 

Telp: (022) 87775119 


GMS Mercy Balikpapan 


Keb. Umum I - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. Umum II - Anak Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 


Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 


Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 

Keb. Umum (Lt.M2 - R. Lavender, R. Edelweis) 
Pk. 10.00 WITA 

Keb. Anak (Lt. M2 - R. Jasmine & R. Rose ) 

. 10.00 WITA 

eb. AOG (Lt. M2 - R. Lavender, R. Edelweis ) 
Pk. 13.00 WITA 

HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 

Sekt. JA. Yani Km. 3,5 No. B.8 


B 
K 


Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 
CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Grace Samarinda 
eb. Youth Pk. 13.00 WITA 
eb. Umum Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 
eb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, JI. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

|. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Brilli (081808822698) 


GMS Glory of God Pontianak 


eb.Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
eb. Anak Pk. 10.15 WIB 
badah Youth Pk. 14.00 WIB 
IA. Yani, Komplek A. Yani 
Sentra Bisnis Blok C-12, 
egamall, Pontianak, 
Sekre: It.1, (0561- 760049) 
GMS Restoration Ambon 
badah Umum 4 Anak Pk 10:00 WIT 
badah Youth Pk 14:00 WIT 


Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 
alan Cendrawasih no. 8 Ambon 

Sekretariat: 

alan Rijali no. 26 Belakang Soya 

ecamatan Sirimau, Ambon 97123 

elp: 0911-314570 

CP: Erik (085347261119) 


GMS Saparua-MIk 

eb. Umum 

eb. Anak 

|. Depan Pasar Saparua 
(Ex BANK Danamon) 
Cp: James Loimehiapy 
(0852 4300 8824, Tel/Fax.0931-21487) 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.30 WIT 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


Keb. Umum Pk. 09.30 WIT 
Keb. Anak Pk. 16.00 WIT 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


Jl. Manusela, belakang kantor 
Kejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-22790 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 


085243078844 

GMS Tower of Strength Manado 

Keb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. AOG Pk. 14.00 WITA 
Keb. Umum II Pk. 18.00 WITA 


Jl. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
(Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manado 
95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain 5. (085240163011) 


GMS Breakthrough Kendari 
Ibadah Umum 1 Pk. 09.00 WITA 
Ibadah Umum 2 Pk. 17.00 WITA 


Ruko GMS Breakthrough Kendari 
Jl.Supu Yusuf (depan Plaza Kubra), Mandonga 
CP: Novita (0852 5613 3910) 


Telp. 0401 - 3128751 


GMS Bitung 
Kebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 


Jl. Samrat Pakadoodan Ling 3 
(Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 — 30903 


GMS Tondano (HOR) 


Kebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 3240146 

GMS Kotamobagu 

Kebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 


Jl. Sutoyo no. 28, 
(Depan Apotik Kotamobagu) 
Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God's Dwelling Place Makassar 


Keb. Umum 4 Anak I Pk. 10.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 
Keb. Umum 2 4 Pro-M Pk. 17.00 WITA 


Hotel M-Regency eks Eks Hotel Mercure, 

Jl. Daeng Tompo No. 8, Makassar 

Cp: Galih Chandra (0898 0077 950) 

Sek.: Jl. Chairil Anwar 30D-F 

(samping harapan baru Jl. Botolempangan) 
Telp :0411-3625749, Fax :0411-3625751 


GMS My Home Medan 


Keb. Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Keb. Umum | 4 Anak Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum II - Anak Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum III 4 Anal Pk. 16.00 WIB 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
1530760 


GMS True Vine Pekanbaru 
eb. Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
eb. Anak (It. 1., VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 
i Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 

eb. Youth (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 


a 


Sekretariat : 
n. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
P: Irawati Santoso (0812 6882 88800), 


elp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Lighthouse Palembang 

badah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. Semeru 
, Jl Jend. Sudirman 57 

CP: Paul (081332212471) 
badah Youth 

omp. Ruko Graha Maju Motor 
Rasyid Nawawi No. 24-26F 
Telp (0711) 361425 / 366572 
CP. Theo (081995118283) 


Pk. 14.00 WIB 


GMS Lampung 

eb. Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

|. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 

eb. Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp 0741- 5911180 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


